wasiat al imam sufyan ats tsauri rahimahullah 


IMAM SUFYAN 
ATS TSAURI 


aJJ AAD j 


Diterjemahkan oleh : 


ABU ASMA ANDRE 


wasiat al imam sufyan ats tsauri rahimahullah 


WASIAT 
AL IMAM SUFYAN ATS TSAURI 


RAHIMAHULLAH 


Diterjemahkan oleh 


Abu Asma Andre 


maktabah abu asma andre 


wasiat al imam sufyan ats tsauri rahimahullah 


Ini adalah wasiat Al Imam Sufyan Ats Tsauriy rahimahullah yang saya petik dan 
terjemahkan dari kitab Hilyatul Auliyaa 7/82, nasihat yang indah, berisi banyak manfaat 
sebagaimana disifatkan oleh Al Imam Abu Nu'aim rahimahullah setelah membawakan 
nasihat ini. Ada beberapa hal yang saya anggap perlu untuk dijelaskan maka akan saya 


letakkan dicatatan kaki, berikut petikan dan terjemahannya.' 


Al Imam Abu Nu'aim rahimahullah berkata ( Hilyatul Auliyaa 7/82 ): 
L3 gadai bi iala Uut olih G3 AAA lis gÍ gi yaah bi AU Aa Wi 


sF 


A E Gi Shih Eaei: JÓ pla o erah) dia e > A ghá 


ia idl ya G3 FEEN 


‘Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, 
Muhammad bin Muslim menceritakan kepada kami, Salamah bin Syabib menceritakan 
kepada kami, Mubarak Abu Hammad maula Ibrahim bin Saam menceritakan kepada kami, 
dia berkata : Aku mendengar Sufyan Ats Tsauri berkata dalam wasiatnya kepada Ali bin Al 


Hasan As Sulami : 2 


a 355 a Lals kail oki Na, WÉ GN 3 giak le 


“ Hendaknya engkau berkata jujur dalam setiap keadaan, menjauhi dusta serta khianat 


dan menjauhi pelakunya, semua itu merupakan perbuatan dosa sepenuhnya. 


Ma DA SLB, Janda da ó sila Sa 


- - 


Saudaraku, janganlah engkau bersikap riya, baik dalam ucapan maupun perbuatan. 


Karena riya itu adalah kesyirikan. 


' Pada hakikatnya wasiat ini memerlukan penjelasan yang panjang. 

? Memberikan nasihat adalah kebiasaan Salafus Shalih, buku buku semisal Hilyatul “Auliya penuh contoh 
dalam masalah ini, bahkan ada buku buku yang disusun secara khusus didalam mengumpulkan nasihat 
nasihat Salafus Shalih. 


maktabah abu asma andre 


wasiat al imam sufyan ats tsauri rahimahullah 
Pa dada Kayi Lali Jaa ji, Saras ÉN 


Jauhilah dirimu dari sikap ujub, karena sikap ini bisa membuat amal shalih tidak diangkat 


ke sisi Allah. 


P F me aa aR 3 Îi z- BG : Ta heas -2 og CADIE TEA 
duo de Gidh hE ga gill dia oli, duo de Gids ga cia Y) as GAS 


a - 3 La o- kau a Oia aa Tim Ps o$ A NA - 7 E 
Gel Els ai E, duii maan daii 315 akan Ol abih WS 4 ob JiaS 


S dlus Je ah CA auo de bati Y dii iá S ai bejana 


Janganlah engkau mempelajari ajaran agamamu melainkan dari orang - orang yang 
sayang terhadap agamanya. Karena orang yang tidak sayang kepada agamanya seperti 
thabib yang tidak bisa mengobati dirinya sendiri dan memberikan nasihat kepada orang 
lain secara bijak. Jika demikian keadaannya, maka bagaimana mungkin dia dapat 
mengobati penyakit orang lain dan bisa memberikan saran kepada mereka. Orang yang 
tidak sayang kepada agamanya sendiri bagaimana mungkin akan sayang terhadap 


agamamu. 


ki ad Asi aÍ Sal Ol, a Laii Je AN, asa SET as Śl, aÍ 63 
Saudaraku, sesungguhnya agamamu adalah darah dagingmu. Maka dari itu, tangisi dan 


sayangilah dirimu. Karena jika engkau tidak menyayanginya, engkau tidak akan disayangi 


oleh orang lain. 


Gad) GAN Jai kadhas NG, SEM a a Sa ba and 5S 


aiie NG jaha LA SI -2È MA RI E 
, Kalis as de Ogan neki, Wal Sas d Dgn 


£ 
= 


Hendaknya orang yang menjadi shahabatmu adalah orang yang membuatmu zuhud 
terhadap dunia sekaligus memotivasimu untuk meraih kebahagiaan akhirat. Janganlah 
engkau bergaul dengan budak-budak dunia, yang selalu membicarakan hal dunia, sebab 


mereka bisa merusak agama dan hatimu. 


maktabah abu asma andre 


wasiat al imam sufyan ats tsauri rahimahullah 


a äs Ü AAN ali Yan, asih bsa Gala AB Uas ginio JG, a 583 Aia 


4 3 
, óle 


Perbanyaklah mengingat kematian dan mohon ampunlah atas dosa dosamu yang telah 


lalu, mohonlah keselamatan untuk sisa umurmu. 


GAN aiji GLS, igi GANG V3, yas alig, yai sb San ai 
SAN 233, Ú yani sa, Gii Ja LA 


Saudaraku, hiasilah dirimu dengan adab dan akhlak yang baik. Jangan sekali kali terpisah 
dari jamaah’, karena semua kebaikan itu terdapat di sana, kecuali individu - individu yang 
terjungkal karena hal - hal duniawi. Dia seperti orang yang membangun satu rumah, 


namun merobohkan rumah lainnya. 


SIL NS) GA lanetli Ga AS GRASI Ng, daa Al A IS) abi II Kail 


Berikanlah nasihat kepada setiap mukmin yang meminta nasihatmu dalam urusan agama. 
Jangan pernah menolak memberi nasihat, ketika seseorang bermusyawarah denganmu 


terkait hal - hal yang mengandung keridhaan Allah 


haaa AMI ALE A GS Ad aba ga Ol ella 


Jangan pernah mengkhianati seorang mukmin, karena siapa saja yang mengkhianati 


seorang mukmin, berarti dia telah mengkhianati Allah 45 dan Rasul-Nya. 


3 Yang dimaksud jamaah disini adalah jama'ah kaum muslimin yang bersatu dalam satu kepemimpinan atau 
jama'ah shahabat 4, wallahu “alam. 


maktabah abu asma andre 


wasiat al imam sufyan ats tsauri rahimahullah 
PEGANG Jasa bagai Al, ag Gladi AI Ja ali 3 JT Sah II 
A) CGS Ga I Serai SN 


Jika engkau mencintai saudaramu karena Allah, maka tundukkanlah jiwa dan hartamu 
untuknya. Jangan pernah bermusuhan, berdebat dan berbantah - bantahan. Karena jika 


kau lakukan itu maka kau akan menjadi orang yang zhalim, berkhianat dan berdosa. 


aka) Ja Id D SIB, WK GEN Gondal Ade; 
AI Jl Bn bahil, oil d) Nn Wiki, ea 


Hendaknya engkau memiliki sikap sabar dalam setiap keadaan, karena sabar 
menghantarkan pemiliknya kepada kebaikan dan kebaikan menghantarkan pemiliknya 
kesurga, dan jauhilah sifat pemarah karena pemarah akan menghantarkan pemiliknya 


kepada keburukan dan keburukan akan menghantarkan pemiliknya kepada neraka. 


KASN Lahan ee Pi, tads Lalat Jl DAM éla, nas Olla Gali Yg 


er SA AI Oa AAK bla, 


Dan jangan menguji ( berdebat ) dengan seorang ulama sehingga dia akan membencimu, 
dan perbedaan bagi para ulama adalah rahmat", dan memutuskan hubungan dengan 
mereka mendatangkan murka Yang Maha Pengasih, karena para ulama adalah 


bendahara nabi dan pemilik warisan mereka. 


Gus 35, Siku AI A gsl des, GAH cat Al Jan ri 3 AL dil; 


o 
PE 


Par , Has SI ala äh SAN 23315, kahan SG Sa GI a Las 


, Ak 4 Sila riskji ARI, AU cs ké SG KA oa dil, Aan 


“Terdapat hadits dengan lafadz seperti ini akan tetapi riwayat tersebut palsu, sebagaimana diungkapkan 
oleh para ulama. 


maktabah abu asma andre 


wasiat al imam sufyan ats tsauri rahimahullah 


Bersikaplah zuhud, niscaya Allah akan memperlihatkan padamu aib dan celanya dunia, 
hendaknya engkau bersikap waraa' maka Allah akan meringankan hisabmu, tinggalkan 
hal yang meragukan kepada yang tidak meragukan maka engkau akan selamat, tolak 
keraguan dengan keyakinan maka akan selamat agamamu. Tegakkan amar maruf nahi 
mungkar niscaya engkau akan dicintai oleh Allah dan bencilah pelaku keburukan maka 


syaikthan akan menjauh darimu. 


AI Ha S3 ilg, ALI Ike 333 3537 Wall Ga dai Lag asala 8) dB 


£ 


dal Gs : Perai Je el, Sala aiy ya ayan SA NAS 


Í 


r JEN Sih 
Sedikitlah gembira dan tertawa dalam perkara dunia maka Allah akan menambahkan 
kekuatan pada dirimu, beramallah untuk akhirat maka niscaya Allah akan mencukupi 
urusan duniamu, perbaikilah sisi batiniahmu niscaya Allah memperbaiki sisi lahiriahmu. 
Menangislah atas segala dosa-dosamu, niscaya engkau akan menjadi orang yang 


termasuk ke dalam kalangan Ar Rafiiq Al A'la. 


AÍ Aiia, KS É ohg lgi iie Al ój, Slip YAK oii ALS, G GG Y; 
PARA agi Kg Salah Sila, e Uii paid aji, e a GAS V3, Si 
Janganlah engkau menjadi orang yang lalai, karena sesungguhnya Allah tidak pernah lalai 
terhadapmu. Sesungguhnya Allah memiliki hak dan kriteria yang harus engkau tunaikan, 
dan tidak boleh engkau lalaikan. Karena Dia tidak lalai terhadapmu, dan engkau pun akan 


dihisab atas semua itu pada hari kiamat kelak. 


Ya, BIS Sky AS SA Ai OLS, 335i SA GAN gi ba Ija 


z 


PA afi Jep, ata Lei Saka S a a bii 


maktabah abu asma andre 


wasiat al imam sufyan ats tsauri rahimahullah 


Alis Wi OA b JB bsa a KN ah BSM gal bayak Skak 133 


4 $ o 4 
Ola 


Jika engkau menghendaki salah satu perkara duniawi, maka lakukanlah dengan perlahan- 
lahan. Jika engkau memandangnya sesuai dengan akhiratmu, maka laksanakanlah. 
Namun jika tidak sesuai, maka berhentilah, sampai engkau melihat seseorang yang 
melakukannya, bagaimana dia melakukannya dan bagaimana dia selamat darinya. Dan 
mohonlah perlindungan kepada Allah. Namun jika engkau hendak melaksanakan perkara 
akhirat, maka singsingkanlah lengan bajumu, dan segeralah melaksanakannya sebelum 


syaithan menghalangimu untuk mengerjakannya. 


ANA jiha Ya, al jing KEN, NS GKI ALE, OKE Na ga dai IA SA 


z 
z 
EFR 


PAN SAE, áy pêsi clih óga Yg 


Janganlah engkau menjadi orang yang banyak makan, yang tidak bekerja sebanyak yang 
dimakannya, karena hal itu adalah perkara yang dibenci. Janganlah engkau makan tanpa 
niat dan tanpa selera’. Jangan kau isi penuh perutmu, karena itu membuatmu menjadi 


bangkai ( banyak tidur ) yang tak berdzikir kepada Allah. 


PEG kI Sa Ga LGS 3 babi åa b KSÍ SLS, oal gl Ga ASi 


Banyak-banyaklah merasa susah dan sedih ( karena takut tidak mendapatkan rahmat 
Allah ). Karena kebaikan yang banyak ditemukan seorang mukmin dalam catatan amalnya 


adalah karena dengan sebab kesusahan dan kesedihan. 


agis SLB, Ais SIS, a SIS pakal SUS, al gai à asa kabl ciels 


PAKAI AI ÚI kais Lás Gaya GI, AN Ae ceal SIS, dáil gah 


? Tanda ada keinginan untuk mengerjakan kebaikan - pent, wallahu “alam. 


maktabah abu asma andre 


wasiat al imam sufyan ats tsauri rahimahullah 


Janganlah engkau mendambakan apa yang menjadi milik orang lain. Karena sikap tamak 
bisa mencelakakan agama. Jangan pula engkau berhasrat ( atas apa yang dimiliki orang 
lain ), karena hasrat ini bisa membuat hati menjadi keras. Janganlah engkau berambisi 
terhadap dunia, karena ambisi ini akan terungkap atas semua orang pada hari kiamat 


kelak. 


akis, JUAN Ga agil HE, GSÍ Sg Gya Al GAS, oil yab 553 


sik a) YAN la, AGAIN Ga tag! Jd, agai SA AI Ga dáil 


Jadilah engkau orang yang berhati suci dan bersih jasadmu dari dosa dan kesalahan. 
Tanganmu bersih dari kezhaliman, hatimu bebas dari penipuan, tipu daya dan sifat 
khianat, serta perutmu kosong dari hal yang diharamkan. Karena tak akan masuk surga 


secuil pun daging yang tumbuh dari makanan haram. 


3 


Í Bat Sila Ya, ab ja GAK Ya, alo jika (kak Ya, Gal gt óla; Sak 
Palingkanlah pandanganmu dari orang lain, janganlah melakukan perjalanan tanpa 
keperluan, janganlah berbicara tanpa tujuan, dan jangan julurkan tanganmu kepada 
sesuatu yang bukan hakmu. 

| as yA bya dad Saka G Gi Y, yii ba gis D Ga a bi 


Jadilah orang yang selalu khawatir dan sedih terkait sisa umurmu, karena engkau tak 


tahu apa yang akan terjadi terkait urusan agamamu. 


Blast Yai agih AN State 283 Uli Saiki, Wih BUM Ga Gladi Ki JI 
AA å i i á h a Bra da Wed Gu ada 3 


maktabah abu asma andre 


wasiat al imam sufyan ats tsauri rahimahullah 


Jangan pernah coba menerima amanah, karena bagaimana mungkin engkau bisa 
mengembannya, sementara Allah telah menyebutmu sebagai makhluk yang zhalim dan 
jahil. Bahkan moyangmu, Adam, tidak mampu bertahan di surga setelah menerima 


amanah, hingga dia pun terjerumus dalam kesalahan. 


sê aa at 2 a og ab DA csie “Ea Ao Grat af 
SER, GA OA), DS Sip ban OS, Gali yaa, Soal! Jasa, a Jai 


= o z 


alacati Asi Gd SS an a jala, abab lp Alas Yoi 


Kurangilah egomu dan terimalah permohonan maaf, serta maafkan kesalahan orang lain, 
jadilah orang yang menginginkan kebaikan bagi orang lain, menahan keburukan untuk 
mereka, dan janganlah engkau marah ketika ada seseorang yang menta'ati Allah, 
milikilah sifat sayang kepada manusia secara umum dan khusus dan jangan terputus rasa 
sayangmu dan sambunglah yang memutus hubungan denganmu, jangan melampaui 
batas terhadap orang yang menzhalimimu, niscaya engkau akan menjadi orang yang 


dekat dengan para Nabi dan syuhada. 


, Yi Gal bsa or LAI baga (33, Ll aele SGS MAL, Gali da 
kid, GIA Ý Led GAY Sila, KA Oa (GAN Bajak JAM Clay 143 253 gls 1513 


Ma Dadi áfa, SN AI, a 3333 AI 


Mela at “andil jaki Sl 3 ba USG dil SG NGE 


Kurangilah keluar - masuk pasar, karena orang-orang di sana adalah serigala berbulu 
domba. Selain itu, pasar juga merupakan tempat yang dituju syaithan, baik syaithan dari 
kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Apabila engkau masuk pasar, wajib atasmu 
untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan di sana, engkau akan banyak melihat 


perkara - perkara mungkar. Berdirilah di pinggirnya, lalu ucapkanlah : “ Aku bersaksi 


maktabah abu asma andre 


wasiat al imam sufyan ats tsauri rahimahullah 


bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah semata, 
yang tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kekuasaan dan bagi-Nya pula segala pujian, yang 
Maha Menghidupkan dan Maha Mematikan, di tangan-Nyalah terdapat semua kebaikan, 
dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, tiada daya dan kekuatan melainkan karena Allah 
yang Maha Tinggi, Maha Agung'?. Karena kami mendapat berita bahwa orang yang 
mengucapkan bacaan tersebut akan mendapatkan sepuluh kebaikan dikalikan dengan 


jumlah orang yang berada di pasar tersebut, baik dia orang Arab maupun non-Arab.' 


, cál Haa SU, ó élo Éa ó ali RSS Sil isi gabl, Go Sulis V3 


Janganlah engkau duduk-duduk di pasar, dan penuhilah keperluanmu di sana dengan 
berdiri ( bersegera - pent ), niscaya agamamu akan selamat. Berhati - hatilah agar jangan 


sampai kehilangan uang, karena uang lebih menyempurnakan akalmu. 


ALIS Yg, aile sas Yg pith les 3, plaji à iy ANG, SIMAN Gya Hanas badi 


- 


, sjh Ad 5, ELAN 3 iy Gila, Salah SANG, BNN. 


Br m Í 2 -2 Ni Se ss Tag 2 - P 2 3.9 34 
OM SDS Ini KASI GUL Sila, dal! 63, padal jis Aji 


Jangan halangi dirimu untuk mengkonsumsi manisan, karena hal tersebut dapat 
membuatmu semakin sabar. Konsumsilah daging tapi jangan terus — menerus, jangan 
sampai tidak mengkonsumsi daging dalam kurun empat puluh hari, karena hal itu 
berdampak negatif bagi dirimu. Jangan tolak pemberian minyak wangi, karena minyak 


wangi bisa menyegarkan pikiran. Konsumsilah adas, karena dia dapat mencucurkan air 


Terdapat doa masuk pasar yang diriwayatkan oleh Al Imam Tirmidzi dengan lafadz : 

Zii sisi US da HAJI oat baas Y ia ghg Lal GA Jaa afs AWI ad Ah at, bag A1 SI ay Y 
“Laa ilaaha illallaah, wahdahu laa syariika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyii wa yumiit, wa huwa hayyun 
laa yamuut, biyadihil khair, wa huwa “alaa kulli syai-in gadiir.” 
“Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, Yang Maha Esa, tiada sekutu bagiNya. 
BagiNya kerajaan, bagiNya segala pujian. Dia-lah Yang Menghidupkan dan Yang Mematikan. Dia-lah Yang 
Hidup, tidak akan mati. Di tanganNya kebaikan. Dia-lah Yang Maha kuasa atas segala sesuatu.” (HR Imam 
At Tirmidzi no 3428) 
7 Adapun penetapan pahala yang didapatkan sebagaimana diungkapkan oleh Al Imam Sufyan Ats Tsauriy ini 
sampai sekarang saya belum mendapatkan sumbernya dari Al Qur-an dan As Sunnah, wallahu “alam. 


maktabah abu asma andre 


wasiat al imam sufyan ats tsauri rahimahullah 


mata dan melembutkan hati. Kenakanlah pakaian kasar, niscaya engkau akan merasakan 


manisnya iman. 

Eiig, pakili oG cle Dg GLS, agal en, JAN aa SSS SM ala, culeg 

Ya gaji Alas sandal Job, des, gis Sula ASI ala, cules, skali oh AE 
E a o2 Fat e ai P -o pa Ma Ja NG KE D yg La. Ie 

gidi bya ES UG GE Y, All a GS la GG Sp, WA Je Vans ba 


á EE o z yz -o Sa á 
, set d| G GS La 0S), ll 


Sedikitkanlah makan, niscaya engkau bisa bangun malam (untuk beribadah). 
Berpuasalah, karena puasa itu bisa menutup pintu keburukan dan membuka pintu 
ibadah. Jangan terlalu banyak bicara, niscaya hatimu akan lembut. Perbanyaklah diam, 
niscaya engkau bisa bersikap wara'. Jangan berambisi terhadap dunia, dan jangan 
menjadi seorang pendengki, niscaya engkau akan menjadi orang yang cepat mengerti. 
Jangan suka mencela orang lain, niscaya engkau akan selamat dari gunjingan orang lain. 


Jadilah pribadi penyayang, niscaya engkau akan disenangi semua orang. 


Jal BU d, Wg SRG ali Je sis, Ust SA Gill Ga SIN ATI aað bay gast 


adde aean Ga a e ANG AA 
A : PAN Aa 


- 2 o 
gefa Ser s8 APEA C E E dir 3S ARTE EEE EEE E ENE oj- 
aiie AS a5 GX, ala ak Bip 3S, aai ba alli Sis alaih at 


: 4 
0 a wW 
, sis US 


Bersikaplah ridha atas pembagian rezeki dari Allah niscaya engkau akan menjadi hamba 
yang kaya, bertawakallah kepadaNya niscaya engkau akan menjadi kuat, jangan berselisih 
tentang perkara dunia niscaya Allah akan mencintaimu dan penduduk dunia akan pula 
mencintaimu, jadilah orang yang tawadhu maka akan sempurnalah amal kebaikanmu. 
Beramallah dimasa sehatmu maka niscaya engkau akan mendapatkan perlindungan dari 
Allah. Jadilah pribadi pemaaf, niscaya engkau akan mendulang hajatmu. Jadilah pribadi 


penyayang, niscaya engkau akan disayangi semua makhluk. 


maktabah abu asma andre 


wasiat al imam sufyan ats tsauri rahimahullah 
23 Sudi) Landi isa padi, DU Suie 445 Eng ANG Aak 


$| Alta) ai Ya, GAS ba HL NI Laka ês sa EL, gi 


= 


Wahai saudaraku, jangan biarkan siang, malam, dan waktumu berlalu dengan sia-sia, dan 
persiapkan dirimu untuk menjumpai hari yang penuh dengan kehausan", engkau tidak 
akan lepas dari dahaga kecuali dengan keridhaan Allah, dan engkau tidak akan pernah 


bisa mendapatkan keridhaan Allah kecuali dengan ketaatanmu terhadap-Nya. 


ziote 23 KA A ipoe Taa qaa ATIO Tn U oap? pafi sef- 
éd all a, Sl ggal a suh AE , WI dl Aá Jala) (ya Sig 


Ini GE aali iala, ib HN Aja San AK len, JaN olaa 


Banyak - banyaklah melakukan ibadah sunnat, niscaya itu akan mendekatkanmu kepada 
Allah. Bersikaplah dermawan, niscaya dapat menutupi aib dan Allah akan meringankan 
hisab dan kepanikanmu pada hari kiamat. Banyak - banyaklah melakukan hal yang ma'ruf, 
niscaya Allah akan bersikap ramah padamu di dalam kuburmu. Hindarilah perkara - 


perkara haram, niscaya engkau akan merasakan manisnya keimanan. 


Opik Gail óleo gal Sa, Has gah AN adlah GAN Ja gii dai odla 


z 


ALI Say all S3 SAS dialas, iaia (ia Aki al Ugi SA 9 a, ALI 
abaj i 

Apa 3 

Bergaullah dengan orang - orang waraa' dan bertakwa, niscaya Allah akan memperbaiki 
urusan agamamu. Bermusyawarahlah terkait urusan agamamu dengan orang - orang 


yang merasa takut kepada Allah. Bersegeralah melakukan kebaikan, niscaya Allah akan 


* Yang dimaksud disini adalah hari kiamat. 


maktabah abu asma andre 


wasiat al imam sufyan ats tsauri rahimahullah 


menghalangimu untuk melakukan kemaksiatan dan banyak - banyaklah berzikir kepada 


Allah, niscaya Allah akan menjadikanmu zuhud terhadap dunia. 


aca) AI AI San AKI Jl la, AJI ya Alila AN ogg 231 Su Ndes 


Í 


| Taal A33 daa SA aiai Oki Cot, sahi auie AI ogg Ól Ga gabi 


, AI Siah gabil Já baal 


Ingatlah kematian, niscaya Allah akan meringankan urusan dunia bagimu. Rindukanlah 
surga, niscaya Allah akan memberimu taufik untuk melakukan ketaatan. Takutlah 
terhadap neraka, niscaya Allah akan meringankan berbagai musibah atas dirimu. Cintailah 
para penghuni surga, niscaya engkau akan bersama mereka pada hari kiamat kelak. 


Bencilah orang-orang yang suka bermaksiat, niscaya Allah akan mencintaimu. 


2.3 


SAN Ga GLA bya Ng, ahil Ga NAS Sd V3, ya G AN Ssi bakah 

en GA gai US, 
Orang-orang yang beriman adalah saksi-saksi Allah di muka bumi, jangan pernah memaki 
seorang pun dari kaum mukminin, dan jangan sekali - kali menyepelekan hal yang baik - 


Jangan bersaing dan berselisih dengan ahlul dunia pada kepemilikian dunia mereka. 


Ta sa NAAS AN Asa, Lala all 3 3 all s3 al JÍ OK bi 


ATER 2422- ájz2-ő- Nah Sa Ron ra È Wa skoaz 
dlan, laig, a Se JUS Sa a Ai, gah Ai, gai Sadi 


a pa liai $ Kst G 


Si éy Y, basil alla, Lalai iÍ gias Pa Zil, dad ga 
Saudaraku perhatikanlah, hendaklah hal pertama yang menjadi prioritasmu adalah 


bertakwa kepada Allah, baik dalam keadaan sendiri maupun ketika berada di tengah 


keramaian, takutlah kepada Allah dengan perasaan takut yang dimiliki oleh orang yang 


maktabah abu asma andre 14 


wasiat al imam sufyan ats tsauri rahimahullah 


yakin bahwa dirinya pasti mati dan dibangkitkan, kemudian dikumpulkan, kemudian 
berdiri dihadapan Allah Al Jabbaar, lalu perbuatanmu dihisab, kemudian pergi ke surga 
yang penuh kenikmatan abadi, atau ke neraka yang berisi berbagai siksaan dimana yang 
masuk kedalamnya tidak akan mati selama lamanya. Berharaplah kepada Allah dengan 
harapan yang dimiliki orang yang yakin bahwa Allah 45 akan mengampuni atau justru 
menjatuhkan hukuman, wabillahi taufig, tidak ada Rabb yang berhak disembah selain 


Dia." 9 


Penutup 

Alhamdulillah, telah selesai penerjemahan wasiat Al Imam Sufyan Ats Tsauriy 
rahimahullah, wasiat yang sungguh indah dan muncul dari lisan ulama panutan. Seperti 
yang saya katakan diawal, wasiat ini memerlukan penjelasan ( syarah ) lebih lanjut, 
karena ada beberapa hal yang layak untuk dicermati. Semoga Allah % memudahkan saya 
untuk menyusun syarah atas wasiat ini. Dan saya berharap agar saya dan Anda 


mendapatkan manfaat dari terjemahan wasiat ini. 


Abu Asma Andre 
17 Dzulgadah 1444 H 
(6 Juni 2023 ) 


Sl sngat Spidol Sl Y AN OT aal Sas gag ileo 


? Selesai membawakan ucapan Al Imam Sufyan Ats Tsauriy rahimahullah ini berkata Al Imam Abu Nu'aim 
rahimahullah : “ Perkataan, keadaan, ungkapan dan nasihat Ats Tsauriy itu banyak dan luas dan apa yang 
sudah kami sebutkan di atas mengandung banyak faidah bagi siapa saja yang diberi anugerah dan taufik 
untuk bisa mengamalkannya. “ 


maktabah abu asma andre 15 


